BAB X 


HURUN BACAAN PANJANG ATAU MAD 
(13) 


Memanjangkan bacaan suara huruf dengan panjang satu ALIF 
atau dua harokat, dua ALIF atau empat harokat dan tiga ALIF atau 
enam harokat, ada bermacam-macam, yakni : 


1  [MADTHOBP1] 


oa 
bd 
PSA 


MAD artinya : panjang. 
THOBT Il artinya : biasa. 


Hukum bacaan disebut MAD THOBT I yakni apabilahunuf" yang 
dipanjangkan bunyi suaranya berupa : 


a.. Hurufberharokat dlommah + dan sesudahnya terdapat” 
o 
huruf WAU SUKUN ( 9 ). 


b. Hurufberharokat kasroh (— dan sesudahnya terdapat 
huruf YAA? SUKUN CG )e 


c. Hurufberharokat fathah (——) dan sesudahnya terdapat 
huruf ALIF ( | ). 


Huruf-huruf 9 , (dan | disebut huruf MAD. 


Cara membacanya harus dipanjangkan satu ALIF / dua harokat. 


ILMU TAJWID PRAKTIS ——— 63 


Contoh : 


bertemu 3 o OS 
harus dibaca YASTABSYIRUUNA . 
3 EII 
—- bertemu q ES ol 
harus dibaca ANNTAKUUNA 
E 
P o ETA 
— bertemu 9: IALA 
harusdibaca WAYAQDZIFUUNA ` 
Ly 
P o oo 
— bertemu yo: S3 yaa) 
harus dibaca UUUUROKUM 
o lez 
Z bertemu y. 3333 
harus dibaca WAGUULUULAHUM 
1 o 20.3 
bertemu Q : GA N a 
harus dibaca LAA YUDLIPU 
o . Goa yo 7 
harus dibaca AJRUN “ADHIIMUN 
o ari On N 
— bertemu GS: Ooh 
harus dibaca SHOODIOIINA 


o Lo n AIL T 
— bertemu &. : ETAN 5 
harus dibaca ROAITALMUNAAFIOIINA 


64 TER a ILMU TAJWID PRAKTIS 


Se MJ 


harus dibaca FII SABIILILLAAHI 


so 
bertemu |: SI LS 
harus dibaca JA ALNAALAKUM 


Te 


bertemu | : Gas 
harus dibaca FAQODFAAZA 


bertemu |: Ha | 
harus dibacaAMWAALAHUM 


3 Fa 
bertemu. |: UA 
harus dibaca AMWAALIKUM 


omo y pal 


harus dibaca MAA BISHOOHIBIKUM 


2. MAD WAJIB MUTTASHIL 
Pa 


MAD artinya : panjang. 

WAJIB artinya : harus. 

MUTTASHIL artinya : bersambung. 

Hukum bacaan disebut MAD WAJIB MUTTASHIL yakni apabila 


ILMU TAJWID PRAKTIS —— 65 


ada MAD THOBT II bertemu dengan HAMZAH (5 ) berharokat 
hidup di dalam satu kata/kalimat. 


Cara membacanya wajib dipanjangkan sampai dua setengah 
ALIF atau lima harokat atau dua setengah kali panjang MAD THOBT I. 
Contoh : 
- Ulaia dibaca MINHULMAAAAA-U 
- shás dibaca SHOFROOOOO-U 
E sl£3 dibaca DU'AAAAA-AN 
A ELES A dibacaMAYYASYAAAAAU 
- su dibacaFABAAAAA-U 
dibaca AHYAAAAA-UN 
dibaca SAWAAAAA-UN 
dibaca AAMANASSUFAHAAAAA-U 
- Elia dibaca SYUHADAAAAA-A 


E 
P ELEY dibaca WALAUSYAAAAA-A 


MAD artinya : panjang. 
JAIZ artinya : boleh. 


66, > ILMU TAJWID PRAKTIS 


ERIRE ANA SATAS E HN 


MUNFASHIL artinya : terpisah. 

Hukum bacaan disebut MAD JAIZ MUNFASHIL yakni apabila 
MAD THORP II berhadapan dengan HAMZAH (5) di lain perkataan. 

Cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya 
MAD WAJIB MUTTASHLL, tetapi juga boleh dipanjangkan seperti 
panjang bacaan MAD THOBTII. 


o. Il dibaca WAMAAAAA-UNGZILA 


$ 
- ás ESE dibaca DZURRIYYATINAAAAA-UM- 
2 MATAN 


= EANA dibacaBIHAAAAA-ILALHUKKAAMI 


MAD LAZIM MUTSAQQOL KILMI 
o frs 0 Ky 1 
a 
Pas S ETS 


MAD artinya : panjang. 

LAZIM artinya : pasti. 

MUTSAQQOL artinya : diberatkan. 

KILMI berasal dari kata KALIMAH artinya : kata/kalimat. 
Hukum bacaan disebut MAD LAZIM MUTSAQQOL KILMI 


ILMU TAJWID PRAKTIS ——— 67 


yakni apabila MAD THOBT TI berhadapan dengan huruf yang ber- 
tasydid di dalam satu perkataan. 

Cara membacannya harus dipanjangkan lebih dahulu sepanjang 
3 alif atau 6 harokat baru ditasydidkan. 


Contoh ; 


LATE yI 
ój Lala dibaca HUMUDLDLOOOOOOLLUUN 
Oe 


a 2 j 
LU) Yg dibaca WALADLDEOOOOOOLLIIN 


D 


N 


IG 2 
> A dibaca ILLADLDLOOOOOOLLUUN 


Pi 9 


- a Cua dibaca FISSILMI KAAAAAAFFATAN 


MAD artinya : panjang. 
_ LAZIM artinya : pasti. 
MUKHOFFAF artinya : diringankan. 
KILMI berasal dari kata KALIMAH artinya : kata/kalimat. 


- Hukum bacaan disebut MAD LAZIM MUKHOFFAF KILMI 
yakni apabila MAD THOBP'T bertemu dengan huruf yang berharokat 
SUKUN tidak di akhir perkataan. 


68 ILMU TAJWID PRAKTIS 


Cara membacanya seperti MAD LAZIM MUTSAOOOL KILMI 
(dipanjangkan sampai tiga alif atau enam harokat). 

Di dalam Al-Qur'an yang menurut hukum ini hanya ada satu 
contoh yang ada di dua tempat dalgm surat Yunus ( o~ 3 93 ) yaitu: 


10 


OYT harus dibaca AL-AAAAAANA 


6. MAD LAYYIN 
o 


MAD artinya : panjang. 

LAYYIN atau LEIN artinya : lunak atau lemas. 

Hukum bacaan disebut MAD LAYYIN yakni apabila ada huruf 
MAD, baik yang berupa WAU.SUKUN ( 3 )atau YAA’ SUKUN ` 
( & ) didahului oleh huruf yang berharokat FATHAH (>). 

Cara membacanya dengan lunak dan lemas. 


Contoh: 

8 i dibaca BILGHOIBI 

"1 AJE dibaca ALAIHI 

- dibaca “ALAIKUM 
AS DÍ dibacaILAIKA 

; (EN - dibaca YADAIHAA 


ILMU TAJWID PRAKTIS ——~~~ 69 


- MS dibaca FATAMANNAWULMAUTA 
: 25332 dibaca FAUQOKUM | 
Na é $ dibaca YAUMA 

z La 33 " dibaca QOUMAN 


: 5 
- pe 19 dibaca TAUBATUHUM 


MAD artinya: panjang. 

“ARIDL artinya : tiba-tiba ada. 

Ll artinya : karena. 

SUKUN artinya : mati. 

Hukum bacaan disebut MAD “ARIDLLISSUKUN yakni apabilá 
ada Mad Thobi'i atau Mad Layyin dan sesudahnya ada wagof (tempat 
berhenti). 

Cara membacanya ada 3 macam : 

a. Yang lebih utama, yakni dibaca panjang, sama dengan MAD 

WAJIB MUTASHIL (tiga alif atau enam harokat). 


b. - Yang pertengahan (sedang), yakni dibaca dua ALIF atau 
empat harokat (dua kali MAD THOBT II). 


c. Yang pendek, yakni boleh hanya dibaca seperti MAD 
THOBTII biasa (dua harokat). ` 


70 ————— ILMU TAJWID PRAKTIS 


o 

C 

E 
E 
$ 


[0] 
AS 
À 
> 
€ 
N 
Na 
SN 
BAN 
E 
i 


- AE - o 


NAN 


ko) 
o 
S 
A 
E 


MAD artinya : panjang. 
SHILAH artinya : hubungan. 
QOSHIROH artinya : pendek. 


Hukum bacaan disebut MAD SHILAH QOSHIROH yakni 
apabila ada huruf HAA’ DLOMIIR / kata ganti orang (benda) ketiga 
yang berupa ( 45 — Ô ) berada sesudah huruf hidup (berharokat) 
dan sesudahnya tidak bertemu / dihubungkan dengan huruf bersukun 
atau huruf bertasydid dan atau huruf alif. 


ILMU TAJWID PRAKTIS 1 


Cara membacanya dipanjangkan sampai satu ALIF atau dua 
harokat atau seperti panjang Mad Thobi'ii. 


Contoh: 
A Jiga, dibaca BIHII INNDA 
-AaS alg agg dibaca WAROSUULIHII KUNNTUM 
- Sian dibaca BIYADIHII “UQDATU 
3 A y : 
a AS anl dibacaAAYAATIHII LA'ALLAKUM 
Ze 36 o pea dibaca JUNUUDIHII QOOLUU 
- E J dibaca LAHUU MULKU 
: ses sa) dibaca AIRUHUU “INNDA 
- Gales dibaca WA ADDADAHUU YAHSIBU 
A pS 4255 dibaca WAROHMATUHUU LAKUN- 


5 NTUM 
E GLS) dibaca INNAHUU HUWA 


CATATAN : 


Apabila sebelum Ha” Dlomir tadi huruf mati (sukun) atau apabila 
dihubungkan dengan huruf yang lain sesudahnya, maka Ha” tadi tidak 
boleh dipanjangkan. 


72 AAA MU TAJWID PRAKTIS 


Contoh : 
Ha' dlomir yang didahului huruf SUKUN : 


- aA dibacaYADAIHI 


- 42x) dibacaWAJHU 
o {z A 
- A; dibaca ‘ALAIHI 


- ab dibacaFIIHI 
- 35%) dibacaAKHUUHU 


Ha” dlomir yang dihubungkan dengan huruf lain : 


s SEK : a 
pe 20 E IA 
Melu ag 

2 Sd me $ SIMS ami 


Kecuali satu di dalam Al-Qur'an, yaitu : 
Ugha% harus dibaca FIIHII MUHAANAN 


9. [MADSHILAH THOWILAH 
ATA 

MAD artinya : panjang. 

SHILAH artinya : hubungan. 


ILMU TAJWID PRAKTIS” ——— 733 


THOWILAH artinya: panjang. 

Hukum bacaan disebut MAD SHILAH THOWILAH yakni 
apabila Mad Shilah Qoshiroh bertemu dengan HAMZAH ( £ ) 
didahului oleh huruf yang berharokat hidup. 

Cara membacanya seperti bacaan MAD JAIZ MUNFASHIL, 
artinya boleh dipanjangkan sampai dua setengah Alif atau satu Alif 

* seperti Mad Thobi'ii. 


Contoh : 

ZiT, ot a? 

E (519,21 : ele 
- ¡us | Skuad 
A EA 

= Vaj Ye Ñ A lite 
je : UE; 
A Vel 


10. 


MAD artinya: panjang. 

“TWADL artinya: ganti tanwin. 

Yakni tanwin tadi diganti dengan Mad atau Alif yang menyebabkan 
bacaan panjang itu. s : A 

Hukum bacaan disebut MAD “IWADL yakni apabila ada FAT- 
HATAIN (-#—) yang jatuh pada wagof (pemberhentian), pada akhir 


74 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


kalimat (selain ta” marbuthoh) atau disebut MAD pengganti TANWIN 
sehingga tanwin tidak berbunyi lagi. 
Cara membacanya dipanjangkan satu Alif seperti Mad Thobi'ii. 
Contoh: 
Pale 
- (IG dibaca “ADZAABANALIIMAA 
z faoss 
- CISS Í dibaca AKLALLAMMAA 
Pn Po P 
< ETS dibaca 'ALIIMAN HAKIIMAA 
Lobo 
F SSIS5 dibaca DAKKANNDAKKAA 
Sd Hai sh 
z Meat ketan dibaca HAJRONYJAMIILAA 
Sar 
A Ia e 
5 Bs dibaca KAANA MIIQOOTAA 
bs 
a Giga en dibaca SYALIN “ADADAA 
- ina Ja dibaca MASRUUROO 
bo Po 
-ANALE dibaca SAB” ANYNGSYIDAADAA 
cr 
e PA : 
- Ngemti lgi dibaca NAHAATAFIIIROO 
ar. 
z a Aris dibaca SAMI” AMMBASHIIROO 
a ha 55 5 dibaca ROBBUHUM ROSYADAA 
- Sesi dibaca DZAALIKA SABIILAA 


ILMU TAJWID PRAKTIS ————————— 75 


Marga 


11. 


MAD artinya: panjang. 

BADAL artinya : ganti. 

Hukum bacaan disebut sebagai MAD BADAL yakni apabila ada 
HAMZAH ( $ ) bertemu dengan MAD yang berasal dari HAMZAH 
SUKUN, kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan ALIF (| ), 
WAU (9 ) atau YAA (LS ). 

ASA Sandi toni dial hara 
seperti MAD THOBTII. 


- Isi dibaca UUTUU 
- Gul dibacalITUUNI 
dibaca AADAMA 
- fate dibaca IMAANU 
3 Wi dibaca AATUU 
E 55 dibaca UUTIYA 
E A 


HAMZAH yang jatuh mati (sukun), kemudian di ganti dengan ALIF 
C| WAU ( 9 ) atau YAA" (CS). 


76 ———— MU TAJWID PRAKTIS 


z Jl * asalnya SA 
mi mi 

- al asalnya si 
2 2 o 

- ols asalnya ols 

2 2% 

- si asalnya M | 

1 Li 

| | 


Keterangan : 

a. Hamzah kedua pada kata A |9 A Í & 23 ej] diganti dengan 
huruf MAD yang sesuai yaitu huruf ALIF (|), sehingga 
en 

o 
- Wii en) kemudian izil (aatuu) 
ditulis 951. (aatuu) 


2 
- pa! akan Fa) 


ditulis Fa (aadamu) 


Í 


(aadamu) 


o2 
b. Hamzah kedua pada kata 15% 1 & G3 diganti dengan 
` huruf MAD yang sesuai yaitu huruf WAU SUKUN ( 3 » 
sehingga menjadi : 


1 
wa (w'tuu) kemudian Ker 


(wut) 


ILMU TAJWID PRAKTIS H 7 


a > 
- ai (u'tiya) kemudian Ga (uutiya) 
ditulis ` Gg tiya 
, o 
c. Hamzah kedua pada kata Gl & ols) diganti 
dengan huruf! MAD yang sesuai yaitu huruf Y; NN SUKUN 
( ¿s ), sehingga menjadi : 


- rea G 
dais 33%) Giuni 
E a ($ man) kemudian dc) Gimaanuu) 
“ditulis OLI imaanuu) 


12. 


MAD LAZIM HARFI MUKHOFFAF 
oe, . ro 


MAD artinya : panjang. 
LAZIM artinya : pasti. 
. HARFI berasal dari kata HARFUN artinya : huruf. 
. MUKHOFFAF artinya : diringankan. ; 
Hukum bacaan disebut MAD LAZIM MUKHOFFAF yakni 
apabila ada permulan surat dari Al-Qur'an terdapat salah satu atau 
lebih dari huruf-huruf HAA’ ( C YAA (S ), THO ( b) 


78 - —— ILMU TAJWID PRAKTIS 


HA ( A )dan RO’ () ). 


Hurüf-hurufini terhimpun dalam perkataan : BE 13 
Cara membacanya harus dipanjangkan satu Alif atau dua harokat 
atau sama dengan MAD THOBP II. 
Contoh: 
P > dibaca HAAMIIM 
: Pa dibaca YAASIIN 
- ab dibaca THOOHAA 
z h dibaca THOOSIIN 


13. 


MAD artinya : panjang. 

LAZIM artinya : pasti. 

HARFI berasal dari kata HARFUN artinya : huruf. 

MUTSAOOOL artinya : diberatkan. 

Hukum bacaan disebut MAD LAZIM HARFI MUTSAOOOL 
yakni apabila permulaan surat dari Al-Qur'an terdapat salah satu atau 
lebih dari huruf-huruf NUN (Ò ), QOF (3 ),SHOD (19), 
“AINC E »SINC y LAM (J) KAF (3) ) dan MIM 


ILMU TAJWID PRAKTIS ' —— 719 


(Ê ). Huruf-hurufini terhimpun dalam perkataan : 
p Pa 


2 LS a dan sesudah MAD terdapat suara huruf mat 


yang diidghomkan atau a. ydidkan. 
Cara membacanya harus dipanjangkan, yaitu tiga ALIF atau 
enam harokat. ` 


Contoh: 
: Fa dibaca ALIFLAAAAAAMMITIIM 
: P dibaca ALIFLAAAAAAMMITIIMSHOOOOOOD 
- eb dibaca THOOSIIIIMMINIIM 


- yl dibaca ALIFLAAAAAAMMIINIMROO 


14. MAD LAZIM MUSYABBA’ 
a 0. Í 
as D e y SN 


MAD artinya : panjang. 

LAZIM artinya : pasti. 

MUSYABBA artinya : dikenyangkan. 

Hukum bacaan disebut MAD LAZIM MUSYABBA adalah 
seperti MAD LAZIM HARFI MUSTAQQOL, hanya saja sesudah 
MAD terdapat suara huruf mati yang tidak oda Ip átau ditasy- 
didkan. 


r 


8 ——————————— ILMU TAJWID PRAKTIS 


Cara membacanya harus dipanjangkan seperti MAD LAZIM 
HARFI MUTSAOOOL, yaitu tiga alif. 


Contoh : 


= ye dibaca SHOOOOOOD 


- &@ dibaca GOOOOOOF 


MAD artinya : panjang. 
TAMKIN artinya : tempat atau penetapan (tepat). 
Hukum bacaan disebut MAD TAMKIN yakni apabila ada YAA? 


o 
SUKUN ( (ES ) yang didahului dengan YAA’ yang bertasydid dan 
harokatnya kasroh (ÚS 3. 

Cara membacanya ditepatkan dengan tasydid dan MAD THO- 


BP'II nya (sepanjang 2 harokat atau 1 alif). 
-alol dibaca WAIDZAAHUYYITUM 
Aon a Ar 
= ll pe 4 dibaca WAKHOOTAMANNABIYYIINA 
- 45 dibaca ROBBAANIYYIINA 
- VS dibaca FILUMMIYYIINA 


ILMU TAJWID PRAKTIS AAA 81 


16. 


MAD artinya: panjang. 

FARQ artinya : membedakan atau pembedaan. 

Hukum bacaan disebut MAD FARQ adalah satu MAD yang 
di dalam AL-Qur'an hanya terdapat di empat tempat. 

Cara membacanya harus dipanjangkan untuk membedakan antara 


pertanyaan atau bukan, jadi dipanjangkannya itu supaya jelas bahwa 
kalimat itu berbentuk pertanyaan. 


Empat(4) tempat itu adalah: 
- 2 tempat di surat Al-. An'am yang berbunyi : 


5 IEEE 


(AADZAKAROINI HARROMAAMIL UNTSAYAINI) 


-  1tempat di surat Yunus yang berbunyi : 


RAS SANT? 


(QULAALLAAHU ADZINALAKUM) - 


- 1 tempat di surat An-Naml yang berbuaya 
269 23 
Ó E cir 


(AALLAAHU KHOIRUN aka Kue 


82 ——————— ILMU TAJWID PRAKTIS 


